def-n 



Press Release 



def-n SUB Webzine x Space City present a music party 

Crossfade adalah acara yang berbentuk pesta musik. Kali ini def-n SUB Webzine bekerja sama 
dengan Space City (Surabaya Indiepop Community) dalam penyelenggaraan acara ini. Kami juga 
didukung oleh Kaya Resto yang menyediakan ruang untuk acara yang akan digelar 28 Maret 2015 
nanti. Beberapa komunitas dan lapak-lapak independen dari beberapa kolega juga hadir di venue. 
Crossfade menyajikan music performance dan simple marl<et. 



CROSSFADE 

Sabtu, 25 Maret 2015 

Mulai Pukul 17.00 WIB 

Kaya Resto, Jl Jemursari 144, Surabaya 

http://noiseproiect.def-n.com/crossfade 



Music Performance 

Music Performance atau penampilan musik kali ini terasa spesial karena hadir dua nama yang akan 
bertamu ke Surabaya. Berikut nama-nama yang akan mengisi stage: 



My Empty Phantom 

Theo Nugraha 

Hecht 

Kolibri 

Baragula 

Combo Cabinet 



(Austin, Tx, US) 
(Samarinda, Kaltim, ID) 
(Surabaya, Jatim, ID) 
(Surabaya, Jatim, ID) 
(Surabaya, Jatim, ID) 
(Surabaya, Jatim, ID) 



Simple Market 

Simple Market adalah bazaar yang berada di venue. Bazaar ini menyajikan records store atau kios 
yang menjual kaset/CD, music merchandise, hingga seni visual dan clothing. Berikut nama-nama 
yang akan ada di simple market area: 



AIMANWITHDUOPROBLEM 
Radioactive-force x SUB//NOISE 
Demo Tape 
Dysania Submerch 
Pena Hitam 



(Vynils&Records Store) 
(Music Merch&Records) 
(Records Store) 
(Clothing) 
(Visual Arts) 



Supported by 

Kaya Resto, AIMANWITHDUOPROBLEM, Ouch, Dysania Submerch, Pena Hitam 



Media Partners/Support 

Renascent, EventSurabaya 



def-n SUB Webzine 

info@def-n.conn 
Headquarter/Shipment/Workshop: Ketintang Madya 3/12 
Surabaya, Indonesia 60232 



BY-SA 



def-n 



Press Release 



PROFIL BAND/MUSISI 
My Empty Phantom 

Jesse Martin Beaman adalah musisi multi-instrumentalis, artis, komposer, pianis, drummer dan gitaris 
instrumental dari band/group yang bernama My Empty Phantom yang mengusung musik klasik, rock, 
eksperimental, avant-garde, progresif dan ambient. Sebagai My Empty Phantom, Jesse telah 
mengunjungi beberapa negara (Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belgia, Belanda, Spanyol). Dia 
pernah berbagi panggung dengan beberapa musisi/band seperti Cocorosie, DOSH, Silver Mt. Zion, 
Joan of Arc, White Denim, This Will Destroy You, For a Minor Reflection, and Maserati. 
Soundcloud: https://soundcloud.com/my-empty-phantom 
def-n SUB Webzine Interview: http://bit.lv/TZjC8h 

Theo Nugraha 

Theo Nugraha merupakan musisi noise/experimental yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, 
Indonesia. Sudah beberapa kali melakukan tour di Jawa dan Bali. Theo pernah berada dalam satu 
pagelaran dengan beberapa musisi noise Indonesia seperti To Die, Klepto Opera, WSLTDRG, dan 
Uncletwis. 

Soundcloud: https://soundcloud.com/theonugraha 
def-n SUB Webzine Interview: http://bit.ly/lDKtBDL 

Hecht 

Ambient/post-rock. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 
Soundcloud: https://soundcloud.com/hechtohecht 

Kolibri 

Alternative/prog-punk. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 
Bandcamp: http://kolibrisub.bandcamp.com 

Baragula 

Post-punk/alternative. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 
Soundcloud: https://soundcloud.com/baragula 

Combo Cabinet 

Indiepop/alternative. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 
N/A 



Surabaya, 19 Maret 2015 
Thank you & Regard, 

Febrian Aditya 
Founder&Art Director of 
def-n SUB Webzine 



def-n SUB Webzine 

info@def-n.conn 
Headquarter/Shipment/Workshop: Ketintang Madya 3/12 
Surabaya, Indonesia 60232 



